WikipediA 


Bahasa Cherokee 


Cherokee (bahasa Cherokee: GWY SODhPodJ. Tsalagi 
Gawonihisdi ) adalah bahasa IroquoisKl yang dituturkan 
oleh suku CherokeeJ 5 ^ 6 ^ 7 ^ Bahasa ini merupakan satu- 
satunya bahasa Iroquois Selatan dan cukup berbeda dari 


Saat ini, bahasa Cherokee adalah salah satu bahasa 
penduduk asli Amerika Utara yang paling telestarikan 
berkat dokumentasi yang menyeluruh; bahasa ini 
mempakan bahasa penduduk asli Amerika yang paling 
banyak menerbitkan literaturJ 11 ' Literatur ini mencakup 
kamus dan tata bahasa Cherokee serta terjemahan 
Perjanjian Baru dari Alkitab dari tahun 1850-195l/ 4 ' dan 
Cherokee Phoenix (GWY d'cPDUO'-'T), Tsalagi 
Tsulehisanvhi), koran pertama yang diterbitkan oleh 
penduduk asli Amerika Serikat dan yang pertama yang 
diterbitkan dalam bahasa penduduk asli AmerikaJ 12 ^ 13 ^ 

Terdapat cukup banyak penutur bahasa Cherokee dari 
berbagai usia! 14 ! yang masih menghuni wilayah Qualla 
Boundary di Cherokee, Karolina Utara dan sejumlah 
county di Suku Bangsa Cherokee Oklahoma. Semakin 
banyak pemuda Cherokee yang tertarik dengan tradisi, 
sejarah dan bahasa nenek moyang mereka.E^! 

Cherokee konon merupakan salah satu bahasa yang paling 
sulit dipelajari oleh penutur asli bahasa Inggris.^ Hal ini 
disebabkan oleh unsur polisintetik bahasa ini J 3 ' sehingga kata-katanya terdiri dari banyak bagian.^ Kata- 
kata dibentuk untuk menunjukkan pernyataan, konteksnya dan sejumlah konotasi mengenai penutur, 
tindakan dan objek tindakan. Kerumitan bahasa Cherokee dapat ditunjukkan oleh jumlah kata kerja yang 
meliputi sekitar 75% bahasa ini, sementara dalam bahasa Inggris kata kerja hanya mencakup 25% saja J 3 ' 
Kata kerja harus mengandung paling tidak prefiks pronominal, akar kata kerja, sufiks aspek dan sufiks 
modal .! 15 ! 

Catatan kaki 


1. A Neely, Sharlotte (March 15, 2011). Snowbird Cherokees: People of Persistence. The New 
World of Harmony: University of Georgia Press, hlm. 147-148. ISBN 9780820340746. Diakses 
tanggal May 22, 2014. 

2. A Frey, Ben (2005). "A Look at the Cherokee Language" (PDF). Tar Heel Junior Historian. North 
Carolina Museum of History. Diakses tanggal May 22, 2014. 

3. A "Cherokee". Endangered Languages Project. Diakses tanggal April 9, 2014. 

4 A a b "cherokee: A Language of the United States". Ethnologue: Languages ofthe World. SIL 
International. 2013. Diakses tanggal May 22, 2014. 


bahasa-bahasa Iroquois lainnya. 11 Cherokee adalah 
bahasa polisintetik^ dan menggunakan sistem penulisan 
yang unikJ 10 ! 



Bahasa Cherokee 


GWY Tsalagi 

Dituturkan di Amerika Serikat 

Wilayah 

Oklahoma Timur; Great Smoky 
MountainsW dan Qualla 
Boundary di Karolina Utara! 2 ! 
Also in Arkansas.Pl 

Penutur 

bahasa 

15.000 hingga 22.000 (tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

lroquois 

■ lroquois Selatan 


■ Bahasa Cherokee 

Sistem 

penulisan 

Ejaan sukuan Cherokee 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

chr 

ISO 639-3 

chr (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=chr) 

center|thumb|200px|Persebaran awal bahasa 

Cherokee 















































5. a a b c d e cherokee Nation & its Language" (PDF). University of Minnesota: Center for 
Advanced Research on Language Acguisition. 2008. Diakses tanggal May 22, 2014. 

6. A "Keetoowah Cherokee is the Official Language of the UKB" (PDF), keetoowahcherokee.org/. 
Keetoowah Cherokee News: Official Publication of the United Keetoowah Band of Cherokee 
Indians in Oklahoma. April 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal July 15, 2014. Diakses 
tanggal June 1, 2014. 

7. A "Language & Culture". keetoowahcherokee.org/. United Keetoowah Band of Cherokee 
Indians. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 25, 2014. Diakses tanggal June 1, 2014. 

8. A Feeling, "Dictionary," p. viii 

9. A Montgomery-Anderson, Brad (June 2008). "Citing Verbs in Polysynthetic Languages: The 
Case of the Cherokee-English Dictionary". Southwest Journal of Linguistics. 27. Diakses 
tanggal May 22, 2014. 

L0. A "Cherokee Syllabary". www.omniglot.com/. Diakses tanggal May 22, 2014. 

Ll. A "Native Languages of the Americas: Cherokee (Tsalagi)". Native Languages of the Americas. 
Diakses tanggal May 22, 2014. 

L2. A LeBeau, Patrik. Term Paper Resource Guide to American Indian History. Greenwoord. 
Westport, CT: 2009. pl32. 

L3. A Woods, Thomas E. Exploring American History: Penn, William - Serra, Junfpero Cavendish. 
Tarrytown, NY: 2008. p829. 

L4. A a b Thompson, Irene (August 6, 2013). "Cherokee". aboutworldlanguages.com/. Diakses 
tanggal May 22, 2014. 

L5. A Feeling et al., "Verb" hlm. 16 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Cherokee 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Cherokee&oldid=15570784" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.17. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





















